Format Identifikasi Naskah 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul Alamat Gerhana 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 56 
Ukuran Naskah 21 x 16,5 cm 
Ukuran Teks 18 x 15,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang alamat 
gerhana bulan-bulan Jawa, 
keterangan alamat gempa pada 


bulan-bulan jawa, watak hari, rajah 
dan azimat, tolak bala. Teks naskah 
ini juga menceritakan tentang ilmu 
Tauhid 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Tasawuf-Babad Cirebon 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 12 
Ukuran Naskah 21 x 17,5 cm 
Ukuran Teks 19 x 15 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini bercerita tentang 
ajaran Manunggaling Wujud 
(Wahdatul Wujud), tentang ruh, 


nafsu, hati, dan jasad. Secara umum 
teks naskah ini berkisah tentang 
ajaran Tasawuf, dan sedikit Babad 
Cirebon 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul Primbon 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 14 
Ukuran Naskah 21 x 16,5 cm 
Ukuran Teks 17,5 x 13,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang 
berbagai macam pengobatan 
tradisional diantaranya ialah 


pengobatan orang yang tergigit ular, 
orang terkena racun, pengobatan 
sakit pinggang, dan lain-lain 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Buku Kekeduten 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 6 
Ukuran Naskah 21x17 cm 
Ukuran Teks 17 x 14,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Carakan 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 


catatan-catatan yang menjelaskan 
hari baik dan buruk yang berkaitan 
dengan jam dan hari, pertanda 
gerhana bulan, pertanda gempa, dan 
hal-hal lain yang berkaitan dengan 
ilmu Falak 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul Kitab Adabul Mar'ah 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 70 
Ukuran Naskah 21x17 cm 
Ukuran Teks 15x11 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang ilmu 


fikih yang terkait dengan perempuan 
dan ada perempuan dengan 
suaminya. Adapun masalah-masalah 
kewanitaan yang dibahas adalah 
tentang hukum haidh, nifas, mandi 
wajib (junub). Teks naskah ini juga 
bercerita tentang syarat dan rukun 
Shalat, dan juga sedkit tentang ilmu 
tauhid (sifat-sifat Allah) 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


[Tasawuf] 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 42 
Ukuran Naskah 21 x 16,5 cm 
Ukuran Teks 18 x 15,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Carakan 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini bercerita tentang 


ilmu tasawuf yang menitikberatkan 
pada kesempurnaan Iman dan Islam, 
Islam Sejati, juga berisi tentang 
rajah-rajah, asal usul ruh 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul (Doa-doa Washilah)| 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 12 
Ukuran Naskah 17,5 x 10,5 cm 
Ukuran Teks 15 x 8 cm 
6 Bahasa Arab dan Jawa Cirebon 
Aksara Arab dan Pegon 
7 Jenis Bahan 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan lsi Teks naskah berisi tentang doa-doa 
yang menyelipkan Basmalah, 
Permulaan Ayat-ayat Al-Qur'an. Teks 
naskah ini juga sedikit 


meneceritakan tentang penebusan 
air susu ibu sebagai tanda bakti anak 
terhadap orang tua, terutama ibu 


IDENTIFIKASI 


ISI 


1 Judul Tataguna Tani 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 18 
Ukuran Naskah 21,5 x 16,5 cm 
Ukuran Teks 18 x 14,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Carakan 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 


penjelasan nama-nama tahun Aboge. 
Juga menceritakan tentang berbagai 
jenis hama tanaman padi, tatacara 
mengolah lahan pertanian, tatacara 
membuat bibit padi yang baik, 
tatacara perawatan tanaman padi 
hingga panen, dan tatacara 
menyimpan padi di lumbung 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Tarekat Syatariyah & Anfasiyah 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 22 
Ukuran Naskah 16,5 x 10,5 cm 
Ukuran Teks 14,5 x 7,5 cm 
6 Bahasa Arab dan Jawa Cirebon 
Aksara Arab dan Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 
tatacara  bai''at dalam Tarekat 


Syatariyah dan Anfasiyah, bacaan- 
bacaan yang harus di baca pada saat 
melakukan bai'at Tarekat kepada 
Guru, pembahasan teks naskah ini 
ditutup dengan masalah 
Wujudulullah, ilmu tentang 
keberadaan Allah swt 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul [Tauhid] 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 12 
Ukuran Naskah 21 x 13,5 cm 
Ukuran Teks 18 x 12 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang 


bacaan-bacaan yang dibacakan 
dalam acara ritual tahlilan, juga 
berisi tentang ajaran-ajarn tasawuf 
tentang pengenalan diri dan Allah, 
"barangsiapa yang mengenal dirinya 
pasti mengenal Tuhannya." Di akhir 
teks, naskah ini menjelaskan tentang 
batalnya Shadat seseorang karena 
suatu hal yang dilarang dalam 
Agama 


10 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Primbon 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 68 
Ukuran Naskah 20x 16,5 cm 
Ukuran Teks 17 x 13cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 
berbagai macam  azimat-azimat, 


perhitungan perjalanan har baik dan 
buruk, rahasia kelemahan dan 
kekuatan musuh berdasarkan waktu, 
ilmu laduni 


11 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Seseratan Pangeran Kartadiningrat 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 40 
Ukuran Naskah 21,5 x 17,5 cm 
Ukuran Teks 18,5 x 12 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 


tatacara melakukan amalan agar 


dikasihi oleh perempuan, 


manfaat 


kuku ayam jago, beberapa ramuan 
untuk pengobatan berbagai penyakit 


12 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


[Sejarah Rasulullah) 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 92 
Ukuran Naskah 20,5 x 17 cm 
Ukuran Teks 15x 13 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusk 
9 Ringkasan Isi eks naskah ini berisi tentang Sejarah 


Rasulullah, Sililah Dzkir, Makna Laa 
ilaha illa Allah, Taraki dan Tanazzul, 
Doa-doa Arawah 


13 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


[Sejarah Rasulullah) 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 46 
Ukuran Naskah 20,5 x 16 cm 
Ukuran Teks 14,5 x 11 cm 
6 Bahasa Arab 
Aksara Arab 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks Naskah ini berisi tentang 


Sejarah Rasulullah saw yang di susun 
menggunakan nadham (puisi), yang 
bercampur dengan shalawat Nabi 
Muhammad saw atau seruan kepada 
Nabi Muhammad saw seperti kitab 
Barzanji dan Diba'i 


14 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul [Tasawuf] 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 70 
Ukuran Naskah 21 x 16,5 cm 
Ukuran Teks 16 x 12,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang ajaran 


tasawuf yang meliputi fradhu 
(kewajiban) orang yang memegang 
syahadat, juga penjelasan tentang 
iman, islam, rush, rasa, jisim. Di 
samping itu juga naskah ini berisi 
tentang ilmu tauhid (sifat-sifat Allah). 
Bagian akhir teks ini menjelaskan 
tentang arti dan makna tembang- 
tembang macapat seperti 
Asmarandana, Pangkur, Sinom, dan 
lain-lain 


15 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Tarekat Syatariyah 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 20 
Ukuran Naskah 29 x 20,5 cm 
Ukuran Teks 29x 20,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang ajaran 


Tarekat Syatariyah diantaranya 
tentang bagian-bagian hati yang 
terdari hati salim, hati linyok (dusta), 
dan lain-lain, tatacara dzikir tarekat 
syatariyah, dan martabat tujuh 


16 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


[Tasawuf] 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 46 
Ukuran Naskah 18 x 12,5 cm 
Ukuran Teks 13 x 9,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang ilmu 


tasawuf (kejawen) yang meliputi ilmu 
kedhohiran, prilaku orang yang 
mengamalkan ilmu jaya sampurna, 
dan tentang dzikir tarekat 
Muhammadiyah 


17 


IDENTIFIKASI 


ISI 


Judul 


Kitab Ahya Ulumuddin 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 54 
Ukuran Naskah 21,5 x 17 cm 
Ukuran Teks 16 x 12,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 


tuntunan shalat secara sempurna 
dengan menjelaskan ikhlas dalam 
niat, khusu', syarat dan rukun yang 
benar, dan agar shalat terbebas dari 
riya, ujub, dan sum'ah 


18 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul Buku Khutbah Pangeran Wijayakarta 
Keraton Kanoman 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 28 
Ukuran Naskah 21,5 x 13,5 cm 
Ukuran Teks 17 x 12,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 


pengobatan sakit badan, pengobatan 
hernia, tarekat syatariyah, tatacara 
bai'at, doa-doa, yasin fahilah 


19 


NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul Primbon Pabgeran Wijayakarta 
Kanoman 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 150 
Ukuran Naskah 34x 21,5 cm 
Ukuran Teks 30 x 17,3 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Arab Pegon dan Carakan 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 


ketaatan para malaikat, para nabi 
dan rasul, martabat tujuh, isim 
tunggal, ajaran kesempurnaan hidup, 
martabat tujuh, sifat-sifat Allah, dan 
silsilah Pangeran Arja Wijaya 


20 


IDENTIFIKASI 
Judul 


ISI 
[Tauhid] 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 26 
Ukuran Naskah 14 x 9,5 cm 
Ukuran Teks 11 x 7,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang 


penjelasan ilmu-ilmu tauhid yang 
meliputi sifat-sifat Allah yang wajib 
seperti sifat simu, sama', bashar, 
kalam, dan sifat lainnya. Kemudan 
teks naskah ini membagi seifat-sifat 
Allah ke dalam sifat wajib, mustahil, 
dan boleh. 


21 


IDENTIFIKASI 


ISI 


[Doa Akasah| 


Judul 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 20 
Ukuran Naskah 17 x 10cm 
Ukuran Teks 15,5x8cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Carakan 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Rusak 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 
penjelasan manfaat dari doa akasah 
NO IDENTIFIKASI ISI 


22 


1 Judul [Primbon Doa] 
2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 56 
Ukuran Naskah 14 x 8,5 cm 
Ukuran Teks 12 x 6,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang 
primbon doamseperti doa agar diberi 
kekuatan untuk bersabar, doa 
berhajat 
NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul Buku Raden Arja Kartaningrat 


23 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 112 
Ukuran Naskah 13,5 x 9,8 cm 
Ukuran Teks 10x 7,5 cm 
6 Bahasa Jawa Cirebon 
Aksara Pegon 
7 Jenis Bahan Kertas Bergaris 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan Isi Teks naskah ini berisi tentang 
pertanda bila telinga berbunyi 
(berdengung), sahadat cerbon, doa 
sifa, doa aksah, doa taubat 
NO IDENTIFIKASI ISI 
1 Judul [Doa-doa] 


24 


2 Pengarang/Penulis/Penyalin Tidak ditemukan 
3 Tempat Penyalinan/Penulisan Tidak ditemukan 
4 Nama Pemilik Ratu Aminah 
Alamat Desa Mertasinga, RT/RW 03/01, 
Kecamatan Gunungjati, Kabupaten 
Cirebon 
5 Jumlah Halaman 16 
Ukuran Naskah 10x 7 cm 
Ukuran Teks 7,5 XxX 5 cm 
6 Bahasa Arab dan Jawa Cirebon 
Aksara Carakan 
7 Jenis Bahan Kertas Eropa 
8 Kondisi Fisik (baik/sedang/rusak) | Baik 
9 Ringkasan lsi Teks naskah ini berisi tentang doa- 


doa keseharaian dan bacaan dzkir 
diantaranya adalah dzikir hauqalah 
(laa haula wa laa quwwata illa billahi 
al-'aliyi al-'adhim) 


25 


